WikipediA 


Bahasa Mongol 


Bahasa Mongol atau bahasa Mongolia (MOHrcm xan, 
mongol khel ) adalah bahasa utama di dan juga bahasa 
resmi di Mongolia. Bahasa ini secara resmi ditulis 
menggunakan huruf Sirilik. Sebelum menggunakan huruf 
Sirilik di tahun 1940-an, bahasa Mongol menggunakan 
aksara tradisional bernama Hudum Mongol bichig dimana 
aksara tersebut mirip huruf Arab tetapi ditulis dan dibaca 
secara vertikal. Aksara ini kembali diajarkan di sekolah 
dasar dalam rangka melestarikan aksara Mongol. Selain 
di Mongolia, bahasa ini juga dipertuturkan di Republik 
Rakyat Tiongkok (di provinsi Mongolia Dalam), Rusia 
dan Kyrgyzstan . Mayoritas penutur di Mongolia 
menuturkan dialek Khalkha (atau Halh), sementara 
mereka yang di Tiongkok menuturkan kelompok dialek 
Chahar, Oyirad, dan Barghu-Buryat. Jumlah penuturnya 
mencapai hampir 6 juta jiwa. 

Referensi 


1. A Keberadan rumpun bahasa Altai masih 
kontroversial. 



Bahasa Mongol 


MOHron (Mongol) 

Dituturkan di Mongolia, Republik Rakyat 


Tiongkok, Kyrgyzstan, Russia 

Wilayah 

Seluruh Mongolia, Buryatia di 
Russia, Issyk-Kul di 

Kyrgyzstan, dan provinsi 
Mongolia Dalam, Liaoning, 

Jilin, dan Heilongjiang di 
Tiongkok 

Penutur 

5,7 juta (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

AltaikW 

bahasa 

Mongolic ^Eastern -» Oirat- 
Khalkha - Khalkha-Buryat 


Status resmi 

Bahasa 

Mongolia, Republik Rakyat 

resmi di 

Tiongkok (Mongolia Dalam) 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

mn 

ISO 639-2 

mon 

ISO 639-3 

Mencakup: 

mon (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=mon) - Mongolian (generic) 

khk (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=khk) - Halh Mongolian 

mvf (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=mvf ) - Peripheral Mongolian 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Mongol&oldid=16796000" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 April 2020, pukul 04.37. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 









































